Tanya Jawab Tentang Penyelenggaraan Majelis Taklim Wal Maulid Ar Ridwan Kota Batu 



1. Majelis Ar Ridwan Batu setiap hari apa? 

Setiap hari Selasa, malam Rabu, seminggu sekali. Markas/homebase di Masjid An Nur, Kota 
Batu. Sebagian besar Majelis dilakukan dengan cara Safari Dakwah di 
Masjid/Musholla/Langgar/RTRW/Lingkungan/Sekolah/Madrasah/Majelis dzikir di Kota Batu 
dan sekitarnya. 

2. Bagaiamana mengundang Majelis Ar Ridwan 

Menghubungi Ustad Mustakim -081945511024 

3. Ada keluarga ingin mengundang Majelis, bagaimana? Apa bisa? 

Mengundang majelis harus atas nama Masjid / Musholla / Langgar / RTRW / Lingkungan / 
Kelurahan / Kecamatan/ Sekolah / Madrasah / Majelis dzikir / Majelis ilmu di KOTA BATU 
dan sekitarnya. 

Penyelesaian : Dipersilahkan undang Ashab Hadrah/Sound/Pengasuh secara Mandiri. Tidak 
atas nama Majelis Ar Ridwan. 

4. Berapa yang datang? Siapa khodimul majelisnya? 

Kurang lebih 100 orang. Semua jamaah adalah khodimul Majelis, Pengasuhnya adalah Ustad 
Muhammad bin Nasihin. 

5. Apa Habib Jamal hadir? 

Tidak. Kecuali jamaah mengundang beliau secara mandiri. 

6. Apa saja acaranya? 

Urutannya adalah - Qosidah Pembuka - Ratib AlHaddad - Maulid Dhiya Al Lami' - Ta'lim 
Kitab + Mauidhoh - Qosidah Penutup. 

7. Apakah acara boleh dirubah? 

Tidak boleh. 

8. Saya punya beberapa acara tambahan, apa boleh dimasukkan dalam majelis? 

Boleh, Selama tidak merubah urutan acara dan tidak terlalu panjang waktunya. 
Penyelesaian : Jika dalam satu majelis terdapat banyak acara, disarankan undang Ashab 
Hadrah/Sound/Pengasuh secara Mandiri. Tidak atas nama Majelis Ar Ridwan. 

9. Kalau tidak ada yang memberi mauidoh hasanah, bagaimana? 

Tidak mengapa, Majelis tetap berjalan sebagaimana biasa. 

10. Saya ingin mengundang Majelis Ar Ridwan Kota Batu, tapi pengen baca Maulid 
Diba/Habsi? 

Tidak diperkenankan. Lho kan sama saja maulidnya? Justru karena sama saja, Majelis Ar 
Ridwan istiqomahnya membaca Dhiyaul Lami' 

Penyelesaian : Dipersilahkan undang Ashab Hadrah/Sound/Pengasuh secara Mandiri. Tidak 
atas nama Majelis Ar Ridwan. 

11. Berapa kas untuk Majelis Ar Ridwan? 

Majelis tidak menarik kas Majelis. Sifatnya hanya infaq sukarela. Tidak ada tidak menjadi 
masalah. 



12. Berapa kas untuk Sound? 

Majelis tidak menarik kas untuk Sound. Sifatnya hanya infaq sukarela. Kecuali diundang 
terpisah, maka dibicarakan lebih lanjut dengan penanggungjawab. 

13. Berapa kas untuk Pembicara? 

Majelis tidak menarik kas untuk pembicara. Sifatnya hanya infaq sukarela. 

14. Berapa kas untuk Tim Hadroh? 

Majelis tidak menarik kas untuk tim hadroh. Sifatnya hanya infaq sukarela. Kecuali diundang 
terpisah, maka dibicarakan lebih lanjut dengan penanggungjawab. 

15. Apakah hams disediakan konsumsi? 

Majelis tidak mewajibkan adanya konsumsi, baik untuk ulama/hadroh atau jamaah. Sifatnya 
hanya infaq sukarela. Tidak ada tidak menjadi masalah. 

16. Apa yang harus dilakukan oleh panitia yang ketempatan? 

a. Mengundang alim ulama, tokoh masyarakat setempat. 

b. Mengundang segenap majelis rutinan di lingkungan setempat (Tahlilan, Maulidan) 

c. Mengumumkan di Jamaah Sholat Jumat di masjid yang ketempatan dan masjid, 
langgar, musholla di sekitarnya. 

d. Tentukan penataan jamaah, letak ulama, ashab hadrah, pemisahan antara jamaah 
putra dan putri. (Dikonsultasikan dengan pengurus majelis) 

e. Sewaktu pelaksanaan, diharapkan ulama, tokoh masyarakat dan poro sepuh untuk 
dapat maju kedepan. 

17. Apa yang dipersiapkan oleh Pengurus Ar Ridwan? 

a. Informasi dan undangan secara umum kepada ormas dan organisasi Islam, alim 
ulama se-wilayah kota batu. 

b. Perijinan secara umum. 

c. Sound : Mixer, Mic dan 2 Speaker Aktif. 

d. Tim Hadrah 



18. Sound-nya kok dikit, kalau ingin nambah gimana? 

Arridwan dapat menyediakan Sound System tambahan sesuai dengan kebutuhan. (terdapat 
biaya sewa tambahan). atau pihak yang ketempatan dapat menyediakan sound tambahan. 

19. Apa butuh genset? 

Tidak, kecuali terdapat Sound System tambahan. (dikonsultasikan dengan 
penanggungjawab) 



Pengurus Majelis Ar Ridwan 

Pelindung : Habib Achmad Jamal Toha Baagil 

Pengasuh dan Penangggungjawab : Ustad Muhammad Nasihin (081931870892) 

Tim Hadroh dan Perlengkapan : Ustad Basyir (081944934186) 

Penjadwalan : Ustad Mustakim (081945511024) 



SURAT PERNYATAAN 



Kami selaku Takmir Masjid/Musholla . 

Menyatakan bahwa : 

1. Siap untuk menyelenggarakan Majelis Taklim wal Maulid Ar Ridwan di Masjid/Musholla 
kami, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. 

Yakni pada : 

2. Kami telah memahami teknis pelaksanaan acara dan sanggup untuk menunaikan pembagian 
tugas yang telah ditentukan. 



Batu, Agustus 2015 



Bulan 
Tanggal 


Agustus 


September 


Oktober 


November 


Desember 


Januari 


Februari 


Ma ret 


April 


Mei 


25 


15, 29 


13, 27 


10, 24 


8, 22 


5, 19 


2, 16 


1, 15, 
29 


12, 26 


10, 
24 



